

Milikilah Yesus Dalam Hidupmu 

MATIUS 13:11-12, Jawab Yesus: "Kepadamu diberi karunia 
untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada 
mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya 
akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang 
tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan 
diambil dari padanya. 



begitu banyak orang tidak mengetahui 
athasia bagaimana cara hidup berkelimpahan. 
wganggap bahwa hidup berkelimpahan 
adalafltfengan memiliki harta yang banyak yang 
tidak habis sampai tujuh keturunan, memiliki jabatan 
yang tinggi, memiliki anak yang berhasil, memiliki 
tubuh yang sehat dan lain sebagainya. Namun 
sebenarnya kehidupan yang seperti itu belum 
menjamin bahwa seseorang akan memiliki hidup 
yang berkelimpahan dimana seseorang hidup penuh 
dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada hal 
terpenting yang perlu diketahui di dalam 
memperoleh hidup yang berkelimpahan yaitu 
memiliki rahasia Kerajaan Sorga dalam arti 
mengetahui rencana Tuhan atas kehidupan kita yang 
telah disampaikan melalui Yesus Kristus.. 

Mengetahui rencana Tuhan atas kehidupan kita 
adalah hal yang sangat penting karena dengan 
demikian setiap langkah kehidupan yang dijalani 
akan terasa sangat menyenangkan dan ada sukacita 
yang meluap dari kehidupan sehari-hari. Rencana 
Tuhan atas kehidupan kita telah dinyatakan di dalam 
Yesus Kristus dan Dia berkata bahwa kedatanganNya 
ke dunia ini supaya manusia mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan. (Yohanes 
10:10), artinya bahwa Yesus datang ke dunia ini agar 
manusia yang telah mati secara rohani dihidupkan 
kembali dengan percaya kepada Yesus Kristus dan 
memperoleh hidup yang kekal. Ketika manusia telah 
hidup kembali dan memperoleh Kerajaan Sorga itu, 
maka segala hal yang Tuhan miliki telah disediakan 




bagi umat yang percaya kepadaNya. Barang siapa 
percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup dan 
memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia 
yaitu damai sejahtera dan sukacita. 

Tuhan sudah menyediakan kehidupan itu dan kita 
dipanggil untuk hidup di dalamNya agar 
memperolehnya dalam segala kelimpahan. Ketika kita 
percaya kepada Yesus Kristus berarti kita telah 
memasuki suatu daerah yang dinamakan Kerajaan 
Sorga yang di dalamnya telah tersedia segala 
sesuatu karena Yesus Kristus datang ke dunia ini 
untuk memperkenalkan Kerajaan Sorga itu dan kita 
menjadi imamat yang rajani (1 Petrus 2:9). Banyak 
orang yang dipanggil untuk memiliki Kerajaan Sorga 
itu, namun ada begitu banyak orang menolak 
panggilan yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus 
Kristus. Mereka mengabaikan bahkan tidak mau 
percaya kepada pemberitaan Yesus, tidak percaya 
kepada pemberitaan para rasul dan mereka tidak 
percaya kepada pemberitaan para pendeta dan 
hamba Tuhan. Hati mereka keras seperti batu 
sehingga ketika benih firman Tuhan yang ditabur oleh 
para hamba Tuhan, tidak dapat bertumbuh dengan 
baik. Pikiran mereka telah dibutakan oleh nikmatnya 
dunia ini dan lebih percaya kepada hal yang kelihatan 
daripada yang tidak kelihatan. Karena mereka yang 
telah dipanggil tetap tidak mau untuk menerima dan 
memiliki kasih karunia itu, maka akhirnya segala 
sesuatu yang mereka punyai diambil dan tidak 
menjadi milik kepunyaannya. Artinya, tidak ada damai 
sejahtera di alam hidup mereka, tidak sukacita, tidak 
ada pengharapan, tidak ada hal yang 
menyenangkan dan lain sebagainya. Di dalam 
kehidupan orang fasik yaitu orang yang tidak 
memiliki Yesus Kristus, hanya ada keluhan, 
. sungut-sungut, ketakutan, rasa kuatir, tidak 

ada ucapan syukur dan lain sebagainya. 
' Namun kepada orang yang bersedia untuk 
menerima dan memiliki panggilan Tuhan 
serta mau percaya kepada Yesus Kristus 
sebagai Tuhan, kepadanya akan diberikan 
segala sesuatu yang ada di dalam Kerajaan 
Sorga sehingga mereka berkelimpahan. Ada 
suka cita, damai sejahtera, pengharapan, 
kegirangan, tidak ada kekuatiran, kesedihan 



No.04/Th.XII-BMGSBY/MEII/201 1 



dan lain sebagainya karena mereka percaya 
bahwa Yesus Kristus yang adalah penguasa 
Kerajaan Sorga akan memberikan semua yang 
mereka butuhkan. Oleh karena itu, marilah kita 
menerima dan memiliki kasih karunia yang telah 
ditawarkan oleh Yesus Kristus sehingga segala 




Data-data terakhir hasil penelitian lembaga- 
lembaga Misi menunjukkan saat ini terjadi 
penurunan jumlah persentase umat Kristen di 
dunia. Secara jumlah memang terjadi pertambahan 
tetapi kalah cepat jika di bandingkan dengan 
pertambahan jumlah penduduk dunia akibat kelahiran. 
Sementara kelompok agama mencatat pertumbuhan 
tercepat adalah umat muslim karena mereka 
diperbolehkan beristri lebih dari 1 dan memiliki 
banyak anak, hal itu ditunjang dengan budaya mereka 
hidup dalam komunitas, kebersamaan dan solidaritas. 
Hasil penelitain di atas menunjukkan bahwa gereja 
Tuhan semakin jauh dari garis finish penyelesaian 
Amanat Agung, lalu bagaimanakah sikap kita? 
Dimanakah para prajurit Tuhan? 

Situasi Medan Peperangan Rohani 

Secara jujur marilah kita mengakui bahwa gereja 
lokal sudah kehilangan fokus dalam dunia penginjilan, 
sibuk dengan kegiatan internal untuk memperbesar 
denominasi / gereja lokal kita sendiri. Muncul "Mega 
ChurchTrend", berkompetisi memperbesar bangunan 
gereja dan berusaha mempunyai semua hal di bawah 
satu atap. Banyak gereja lokal tampil sebagai "One 
Stop Entertaiment Centre" lengkap dengan berbagai 
macam "Door Price" untuk menarik jiwa-jiwa datang, 
masalahnya yang datang bukan "Jiwa Baru" tetapi 
jemaat tetangga sehingga muncul sebutan M Vacum 
Cleaner"yang kurang sedap didengar. Sementara 
banyak gereja sibuk saling berebut jemaat, cobalah 
perhatikan hasil riset situasi dan kondisi ladang misi 
dewasa ini: 

JUMLAH PENDUDUK DUNIA SAAT INI 6,9 MILYARD 
Komposisi Penduduk Dunia saat ini bisa di bagi 
dalam 3 kelompok: 

- Dunia Kristen: Sudah mendengar dan percaya 
Injil 33% 

- Dunia non-Kristen: Sudah mendengar tapi 
belum percaya Injil 43% 



sesuatu akan diberikan kepada kita dan memilikinya di 
dalam segala kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. 
Amin. 

<www. bamagsurabaya. blogspot com -porman 

simarmata> 



- Dunia belum terjangkau: Perlu mendengar Injil 
24%. 

DANA KEUANGAN GEREJA 

Umat Kristen memberikan persembahan lebih dari 
US$ 157 milyard pertahun bagi dunia pelayanan. Dari 
jumlah tersebut: 

- 94% digunakan untuk pelayanan dalam Dunia 
Kristen 

- 5,5% dalam Dunia non-Kristen, namun hanya 

- 0.5% yang diberikan kepada Dunia Belum 
Tersentuh Injil. 

TENAGA GEREJA MISI 

Gereja Tuhan mensponsori 308.000 misionaris di 
Ladang Penginjilan. Dari jumlah tersebut: 

- 90,8% bekerja dalam Dunia Kristen 

- 8.1% dalam Duia non-Kristen, namun hanya 
- 1,1% (3.400 orang) yang bekerja untuk 

menjangkau Dunia Belum Tersentuh Injil. 
DANA PEMBERITAAN INJIL TV - RADIO 

Gereja Tuhan menghabiskan sejumlah US$ 3 
milyard pertahun untuk pelayanan televisi dan radio- 
radio program Kristen. Dari jumlah tersebut: 

- 99,9% digunakan dalam Dunia Kristen 

- 0,09% dalam Dunia non-Kristen, dan hanya 

- 0,01% dalam Dunia Belum Tersentuh Injil. 

Hasil riset di atas menunjukkan, kita tidak 
memberikan sebanyak atau sebijaksana yang 
seharusnya dapat kita lakukan. Jika dana gereja untuk 
misi penginjilan hanya sekitar 6% berarti Penginjilan 
tidak lagi menjadi fokus utama Gereja Tuhan, 
akibatnya tugas ini tidak akan terselesaikan, lalu 
bagaimana Tuhan Yesus Kristus bisa datang kembali ? 

Call On Duty 

Dengan mengingat keadaaan di atas, marilah kita 
menyatukan hati, visidan gerak sebagai satu kesatuan 
tubuh Kristus, meninggalkan segala perselisihan, 
permusuhan dan perbedaan yang mengakibatkan 
perpecahan dalam Gereja Tuhan. Marilah kita 
memelihara kasih persaudaraan sebagai sesama 
anggota keluarga Tuhan daripada terus berdebat 
tentang doktrin-doktrin theologia atau alirangereja 
mana yang paling benar dan paling sempurna. 

Demi kepentingan kerajaan Surga, marilah kita 
menggelorakan kembali api penginjilan yang hampir 
padam, marilah kita bergandengan tangan, 
menyediakan lebih banyak dana dan bekerjasama 
memobilisasi umat Tuhan untuk memberitakan Injil, 
membangun kembali pelayanan misi guna 
menyelesaikan Amanat Agung, sampai garis akhir ! 

<www.bamagsurahaya.blogspot.com - 
equiptministry@yahoo.com - hurharun> 





+ PENTECOSTFIRE2011 

Hari/Tgl. : Selasa, 31 Mei 2011 Tema 
Seminar : 08.00 - 12.00 WIB 
KKR : 18.00 -21.00 WIB 
Tempat : GPdl, Jl. Rajawali 92 Sby 
Pembicara: - Sukarwo ( Gubernur Jatim ) 

- Ir. Hadi Prasetyo ( Pemprov Jatim ) 

- Pdt. Daniel Alexander ( Papua ) 



1 DIA akan Mengajar 
Jalan-Nya " - Yesaya 2:3 



Menawarkan pemasangan iklan di majalah Berkat d/bawah 
naungan Yayasan Penerbitan Berkat untuk edisi Maret/ 
Juni / September / Desember dengan biaya cetak sbb. : 



- Sampoi Beiakang Luar (Art Paper) 
1 (satu) Halaman Rp 2.000.000,- 

Sampul Depan Bagian Dalam (Art Paper) 
1 (satu) Halaman Rp 1.750.000,- 

- Sampul Belakang Bagian Dalam (Art Paper) 
1 (satu) Halaman Rp i 500.000,- 

- Halaman Isi (HVS Paper) 
1 (satu) Halaman Rp 1. 000.000,- 

Haiaman isi (HVS Paper) 
1/2 (setengah) Halaman Rp 600. 000, - 
■ Halaman Isi (HVS Paper) 
1/4 (seperempat) Halaman Rp 350.000, 





[L 



L'IGHiTiING 



SjYSjTiEM 



E NiTi E RiTA I N M E N iTi 




Jl. Raya Dupak No.65 Surabaya 
RakO Mutiara Dupak Blok R, 11 29 
Tt?Ip. : 031 531 2025, 548360?) 
Pas: 03] 5311052 



PENGUMUMAN 



►IBADAH PASKAH WANITA 201 1 

Hari, Tgl. : Selasa, 10 Mei 2011 
Pukul : 10.00 WIB - selesai 
Tempat : GKI Ressud 

Jl. Residen Sudirman 14-16 Sby 
Pembicara : Pdt. S.A. Patnaningsih, M.Th. 

►DOA DAN MAKAN PAGI 
BULAN JUNI 2011 
Hari, Tgl. : Selasa, 7 Juni 2011 
Pukul : 07.00 WIB -selesai 
Tempat : GMAHKTidar I 

JL KutisariIX/54 Sby 
Pembicara : Pdt. Albert Saroinsong 

►IBADAH PENTAKOSTA 201 1 

Hari, Tgl. : Kamis, 9 Juni 2011 
Pukul : 18.00 WIB - selesai 
Tempat : GBI Gibeon 

JL Bintang Diponggo, Sby. 
Pembicara : Pdt.DR.Sewie Elia Huang 



Pemesanan bisa menghubungi: 
• Bp. Tecky Tanardt, S. Th. 
(0318492453, 081553627150) 



Edisi : No.04/Th.XII-BMGSBY/MEI/2011 

Penerbit : BAMAG Kota Surabaya 

Email : bamagsuraboya@ymail.com 

Blog : http://bamagsurabaya.blogspot.com 

Website : www. bamagsura baya org 

Kontribusi Iklan & Tulisan, hubungi : 

Sekretariat BAMAG, Jl. Nginden Intan Timur II No. 3 

Surabaya. Telp. / Faks +62315939460, +62315939164 

Rekening : BCA Rungkut Megah 

AC. 6730233891 a/n Ernie Soerjawati 



POKOK-POKOK DOA 
PERSEKUTUAN HAMBA-HAMBA TUHAN 



03 Mei 2011, GBI "Family Blessing ", Jl. Telaga Utama TE 8 / 64 Surabaya 



Mohon pokok-pokok doa ini senantiasa dibawa dalam doa sehari-hari. 



. Berdoa untuk bangsa dan negara 
kita, agar semua niatan untuk 
memecah belah bangsa dapat 
dipatahkan dan keinginan untuk 
merubah NKRI dan mendirikan 
negara berazaskan agama tertentu 
melalui kegiatan teror, ancaman 
bom bunuh diri dan intimidasi dapat 
dihancurkan oleh aparat keamanan 
sehingga NKRI dapat tetap dipertahankan dengan 
utuh serta Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi 
dasar negara. 

, Berdoa untuk saudara-saudara kita yang duduk di 
lembaga legislatif, agar mereka lebih peka 
terhadap penderitaan rakyat dan tidak 
menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan 
yang tidak perlu. Mohon kiranya Tuhan memberi 
hikmat, bijaksana, keberanian serta ketegasan 
kepada para pemimpin kita didalam mengambil 
keputusan, sehingga banyak masalah yang belum 
terselesaikan antara lain kasus Bank Century dan 
kasus-kasus korupsi kelas kakap, kasus 
Susnoduadji, Kasus Antasari dll., serta banyak 
kasus kekerasan yang terjadi ditanah air dapat 
segera dituntaskan 

, Berdoa untuk aparat kepolisian RI, ternyata 
banyak anak Tuhan yang memegang jabatan 
penting di instansi ini, berdoa bagi mereka semua 
agar mereka tetap tegar didalam menghadapi 
berbagai tantangan, fitnah dan pencemaran nama 
baik dan juga godaan, biarlah mereka senantiasa 
bekerja dengan baik, penuh semangat, jujur dan 
tegas sehingga nama Tuhan senantiasa 
ditinggikan dan dipermuliakan. 
Doakan juga anak-anak Tuhan yang berada di 
jajaran TNI, baik itu TNI-AD, TNI-AL maupun TNI- 
AU biarlah mereka boleh menjadi teladan yang 
baik bagi rekan-rekan mereka sehingga apa yang 
mereka perbuat dapat menjadi berkat bagi 
korps dan kesatuan dimana mereka 
ditempatkan. Berdoa juga untuk anak anak 
Tuhan yang memangku jabatan sebagai 
Hakim maupun Jaksa dan Pengacara banyak 
anak Tuhan yang berkarya dibidang ini, 
doakan agar mereka selalu berada digaris 
Tuhan tidak tergoda dengan tipu muslihat 
iblis yang nampaknya manis tetapi yang 
membawa bencana, biarlah mereka bekerja 
dengan Jujur, tegas dan benar. 

■ Berdoa untuk gereja-gereja yang sedang 
mengalami hambatan khususnya perijinan, 




Berdoa untuk GKI Yasmin di Bogor 
yang saat ini beribadah ditengah 
jalan, karena gerejanya tetap di segel 
oleh Pemkot Bogor meskipun mereka 
sudah memenangkan perkara di 
tingkat banding. Mereka juga sudah 
demo di depan istana negara tapi 
sampai sekarang belum ada 
tanggapan dari Presiden. 
Doakan juga untuk gereja-gereja di 
wilayah Jawa Timur, di Mojokerto, Sidoarjo, 
Malang dll. Mohon agar semua permasalahan 
yang tengah dihadapi dapat diselesaikan dengan 
baik dan Tuhan memberikan jalan keluar terbaik 
serta ketabahan bagi hamba-hamba Tuhan yang 
sedang menghadapi masalah. 

5. Berdoa untuk perdamainan dunia agar damai 
sejahtera Tuhan ada di hati para pemimpin dunia 
sehingga berbagai kekerasan dan penindasan 
yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat 
reda, berdoa juga untuk negara-negara yang 
dilanda bencana, Jepang dengan radiasi nuklir 
yang belum kunjung usai, Amerika karena topan, 
Australia, Cina dll. 

6. Berdoa untuk BAMAG Propinsi Jawa Timur yang 
nanti pada tanggal 28 - 29 September 2011 akan 
mengadakan Musda (Musyawarah Daerah), pada 
Musda itu akan dipilih pengurus untuk periode 
2011 - 2014, berdoalah agar semua dapat 
berjalan dengan lancar, aman dan tertib. 
Berdoa juga untuk BAMAG Kota Surabaya, 
KEUSKUPAN Surabaya, PGI Wilayah Propinsi Jawa 
Timur, PGLII Propinsi Jawa Timur, PGPI Propinsi 
Jawa Timur, GGBI Propinsi Jawa Timur, GMAHK, 
Gereja Bala Keselamatan, Gereja Orthodox 
Indonesia. 

<www.bamagsurabaya.org/hp> 




4 
- 

-w 



SalonARDI 

Jl. Dukuh Kupang XX / 68 
031 -5674678 
SURABAYA - JAWA TIMUR 



